Cara memilih filter air terbaik 

Menentukan suatu pilihan bukanlah hal yang mudah, seperti halnya 
saat kita memilih presiden (pemimpin negara) . Karena begitu banyak 

janji-janji menggiurkan yang mereka kampanyekan, hehehe ok 

langsung saja ke TKP cara memilih filter air yang baik dan 
bermutu . 




cara memilih filter air 



Bagaimana cara memilih filter air? 

• Perhatikan kualitas bahan baku pembuatan tabung filter 
air pipa PVCdan Fiberglass yang di gunakan 

• Perhatikan media filter yang di gunakan 

• Perhatikan cara kerja filter air, praktis atau tidak 

• Perhatikan kualitas air yang di hasilkan 

• Garansi yang di berikan 

• Dan yang terakhir yang paling penting adalah bagaimana 
pelayanan purna jualnya 

Mewujudkan kebutuhan yang sesuai dengan keunikan konsumen adalah 
langkah kreatif dan memerlukan keberanian . Filter air 
Dr . Toyamenciptakan inovasi produk terbaik di setiap tingkatan 
kualitas hingga menjadi standarisasi keunikan konsumen. 

Dr.Toya water purifier memadukan keseimbangan akan keserasian 
dan fungsi media filter yang memiliki daya serap luar biasa 
sehingga mampu mengatasi berbagai masalah air di rumah anda. 
Dalam hal ini yang wajib anda pertimbangkan adalah jangan 
memilih atau membeli produk filter air hanya karena harga murah 
saja dan tidak memberikan anda solusi terbaik. 

Pilihlah filter air dr . toya sebagai pilihan tepat solusi masalah 
air rumah tangga anda. 



